FKIM 




PROPOSAL 



PENERBITAN DAN PENYEBARAN 
MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 

Dalam Rangka Penyambutan Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2010/2011 



FORUM KAJIAN ISLAM MAHASISWA 
YOGYAKARTA - 2010 




Sekretariat: 
I Wisma Misfallah Thalabul llml (MTI) 
| Pogung Kidul SIA XVI 8C RT 01 RW 49 Smduadi. Mlati. Sleman. Yogyakarta 55284 



MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 



LATAR BELAKANG 



Agama Islam yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama 
yang berlaku sampai hari kiamat kelak. Selain masa keberlakuan yang panjang 
tersebut, agama Islam juga merupakan agama yang mencakup solusi di segala 
bidang kehidupan umat manusia. 

Agama ini telah menjadi aturan yang sempurna sejak diturunkannya ayatyang 
artinya, "Pada hari ini telah Ku-sempurnakan bagimu agamamu dan Ku- 
cukupkan atasmu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi 
agama bagimu." (QS. Al Maa'idah: 3). Kesempurnaan Islam pada hari itu 
telah mencapai puncaknya, sehingga ia merupakan pedoman yang tidak 
memerlukan adanya penambahan dan pengurangan. 

Kesempurnaan agama yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam telah mampu mengubah peradaban Arab Jahiliyyah menjadi peradaban 
Islam yang gemilang. Kesempurnaan aslinya agama ini wajib untuk dipahami 
oleh setiap muslim dan wajib pula untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru 
bumi, agar menjadi solusi dari problematika umat manusia dalam segala 
bidang kehidupan, sehingga dapat mengangkat peradaban manusia kembali. 
Untuk menyebarluaskan kesempurnaan dan keaslian agama ini, dibutuhkan 
kerja yang serius dan sungguh-sungguh serta kontinu dari berbagai unsur 
pendukungnya. 



< 



> 
< 



Zaman yang terus bergulir maju seiring dengan perkembangan teknologi dan 
informasi yang sedemikian pesatnya merupakan realita sehari-hari yang ada 
di sekeliling kita. Penggalan waktu saat ini, yang secara khusus disebut 
sebagai "akhir zaman" telah dikabarkan penuh dengan cobaan-cobaan, ujian- 
ujian, dan fitnah-fitnah yang ditimpakan kepada umat manusia, tak terkecuali 
diri setiap muslim. Setiap lapisan dari kaum muslimin mendapat ujian, cobaan, 
dan fitnah tersebut, baik itu pria, wanita, orang tua, dan tak luput pula para 
pemuda. 




MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 



> 



> 



> 
g 



Para pemuda, yang pada hakikatnya adalah penerus peradaban, sangat rentan 
sekali tertimpa oleh fitnah. Banyak fitnah yang bisa masuk secara mudah ke 
dalam diri para pemuda. Diantara fitnah tersebut adalah munculnya slogan 
"waktu muda adalah waktu untuk hidup foya-foya, masa untuk bersenang- 
senang" di antara para pemuda. Sebagian mereka mengatakan, "Kecil dimanja, 
muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga". Inilah slogan sebagian 
pemuda. Jika para pemuda tersebut sadar, bagaimana mungkin waktu muda 
foya-foya, tanpa amalan sholeh, lalu mati bisa masuk surga. Sungguh hal ini 
ada hal yang mustahil. Untuk masuk surga pastilah ada sebabnya. Dan untuk 
masuk surga tidak mungkin hanya dengan foya-foya. Sadar akan hal tersebut. 

Forum Kajian Islam Mahasiswa (FKIM) merasa tergerak untuk menyebarkan 
pemahaman yang benar tentang bagaiamana sikap yang benar yang harus 
diambil oleh para pemuda untuk menyikapi masa mudanya. FKIM merasa 
tergerak untuk menerbitkan sebuah media mahasiswa yang nantinya akan 
dibagikan secara gratis ketika penerimaan mahasiswa baru angkatan 
2010/2011. Dengan diterbitkannya media ini kami berharap bisa membuat 
para pemuda sadar, sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu mudanya 
dengan sebaik-baiknya. Hanya pada Allah-lah tempat bersandar dan berserah 
diri. 



SEKILAS TENTANG FKIM YOGYAKARTA 

Lingkungan kampus adalah lingkungan dimana kaum intelektual mengasah 
otak, menelorkan ide dan memperjuangkan idealisme mereka. Hal itulah yang 
mendasari terbentuknya FKIM. "Forum Kajian Islam Mahasiswa". Sebuah 
organisasi yang di dalamnya berkumpul beberapa mahasiswa dan juga 
sebagian lembaga dakwah kampus atau sering disebut Seksi Kerohanian Islam 
(SKI) di beberapa fakultas di UGM, yang bertjuan untuk mengendalikan dan 
mengembangkan idealisme tersebut sesuai syariat Islam. Di awal berdirinya, 



MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 

banyak SKI selain yang ada di UGM bergabung dengan FKIM. Sebut saja, UAD, 
UNY, UII, STIE, UMY. 

FKIM bersifat independen, terlepas dari semua jeratan partai, kelompok 
tertentu ataupun aliran baru di dalam Islam. FKIM adalah sebuah organisasi 
yang menjembatani mahasiswa untuk dapat mendapatkan luasnya samudera 
ilmu syar'i, ditengah kesibukan mereka menjalankan tugasnya sebagai 
mahasiswa. Banyak kegiatan FKIM yang telah menjadi kegiatan rutin ataupun 
dilakukan bekerjasama dengan SKI yang ada di UGM, misal: Studi Dasar Islam 
(bekerjasama dengan SKI Teknik Kimia, SKI Teknik Geodesi, SKI D3 Teknik 
Elektro dan Takmir Masjid Ibnu Sina Fakultas Kedokteran UGM), Kajian Islam 
Aktual (bekerjasama dengan Kedokteran UGM], kajian rutin (seperti yang 
dilaksanakan oleh SKI D3 Teknik Elektro), pelatihan bahasa arab, dan masih 
banyak lagi. Temukan selengkapnya tentang FKIM di situs www.fkim.org. 



NAMA KEGIATAN 

Kegiatan ini diberi nama Penerbitan dan Penyebaran Media Mahasiswa 
"Uleennuha" Gratis dalam Rangka Penyambutan Mahasiswa Baru Tahun 
Ajaran 2010/2011. 



BENTUK 

Media ini akan dicetak sebanyak 8000 eksemplar. Setiap eksemplar terdapat 
delapan halaman. Satu eksemplar terdiri dari dua lembar kertas A3 dengan 
layout landscape dan dilipat dibagian tengah. Adapun gambaran layoutnya 
sebagaimana yang terlampir. 



> 
< 



< 




MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 



TUJUAN 

Adapun tujuan penerbitan dan penyebaran Media Mahasiswa "Uleennuha" 
adalah sebagai berikut: 

1. Memahamkan dasar-dasar pembinaan pribadi seorang pemuda muslim, 
yaitu keyakinan yang lurus sesuai dengan Al Quran dan As Sunnah, sebagai 
asas pokok pembentukan jati diri muslim. 

2. Memberikan pemahaman yang benar kepada para pemuda Islam tentang 
bagaiamana sikap yang benar yang harus diambil oleh para pemuda untuk 
menyikapi masa mudanya. 

3. Menggali faidah dari ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam. 



SASARAN 

Media mahasiswa ini nantinya akan dibagikan kepada mahasiswa dari semua 
universitas yang ada di Yogyakarta, terkhusus mahasiswa baru angkatan 
2010/2011. 



| WAKTU PEMBAGIAN 

i - 

Untuk pendistribusian, media mahasiswa ini akan kami bagikan ketika 
Orientasi Pengenalan Kampus (OSPEK) di masing-masingkampus. 



> 
g 



> 




KONTEN 

Terlampir 



MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 

KEPANITIAAN 

Terlampir 

TIME SCHEDULE PENERBITAN & PEDISTRIBUSIAN 

Terlampir 

RENCANA ANGGARAN 

Terlampir 

KETENTUAN DONASI 

Terlampir 

PENUTUP 

Demikianlah proposal kegiatan dan permohonan dana ini kami susun. Semoga 

dapat memperoleh dukungan dari berbagai pihak guna merealisasikan 

kegiatan serta tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan. Keberhasilan dan 

kelancaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini tidak terlepas dari karunia 

dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian peran serta aktif dari 

semua pihak. Kepada Allah-lah kita meminta pertolongan. Laa haula wa laa 

quwwata ilia billaah. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada 

< 
Rasulullah. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. g 




MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 



> 



> 

-L 
> 



> 



Yogyakarta, 17 Mei 2010 
Panitia Pelaksana Penerbitan dan Penyebaran 
Media Mahasiswa "Uleennuha" Gratis 
Ketua Sekretaris 



Muhammad Rezki Hr. 



Raksaka Indra A. 



Mengetahui, 
Penanggungjawab Ketua 

Forum Kajian Islam Mahasiswa Forum Kajian Islam Mahasiswa 



Amrullah Akadhinta, S.T. 



Abdiyat Sakrie 



^^ ^IgaffiqMMBMldMBrilhBBHEBBHSBISBe 

MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 

Lampiran 1 



KONTEN 

Halaman 1 : Multiple Tab 
Halaman 2 : Hukum Seputar Puasa 

Web Para Ustadz yang Bisa dijadikan Tempat Bertanya 
Halaman 3 : Headline : Antara Kuliah dan Mengaji 
Halaman 4 : Manfaatkan Waktumu Di Jogja 

Pelajari Islam dengan Benar 
Halaman 5 : Kuliah Sambil Ngaji, Why Not? 

Bahkan, Sambil Berdakwah 
Halaman 6 : Pilihlah Lingkungan yang Baik. 
Halaman 7 : Jadwal Kajian Di Sekitar Kampus di Seluruh Jogja 
Halaman 8 : Cara Membuat Blog dengan Domain Blog.ugm.ac.id 

Software Penghitung Waris 

Tentang Kami 




MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 



Halaman 1 



> 



2 

> 

-L 
> 



> 



Media Mahasiswa 

ULEENNUHA 



& 



<? 



Sponsor Tipe a 



Sponsor Tipe a 



m 



^^ TOaamaiBBHaiBjawHmBiafflaH 
MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 



Halaman 2 



^kum £e£^^ 



-frutum £epiA-W <£Wsa. CD 



lAJtb Vara (Jd-ads 

ttona Sisa dfjadihan Tempos Ser-fanua 



M 



MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 



Halaman 3 



> 



2 
> 

-L 
> 



> 



4feadtiH€ : /U4ara CuliaA dan ftengoji 



._.._.__.__.__ 



Sponsor Tipe b 



Sponsor Tipe b 



M 



^^ TOaamaiBBHaiBjawHmBiafflaH 
MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 



Halaman 4 



haniaa-ikan lAJakiumu V>\ Joqja. 



'Pelojo.ri Islam dengan Senor 



BJ 



MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 



Halaman 5 



> 



> 

-L 
> 



> 



I 



tuliaA Sambil A)q«ji, HKwj Wot? 



S«A.ta.n, 5«.rtibi( SerdabuoA 



M 



^^ TOaamaiBBHaiBjawHmBiafflaH 
MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 



Halaman 6 



*Pi i i k laA Unqk\Anqan <y*ng Bait. 



Sponsor Tipe b 



Sponsor Tipe b 



MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 



Halaman 7 



1 
1 

p 

p 

J 

i i 

?! 






■ 

i 

■ 

i 

■ 

i 

■ 

i 

■ 

i 

■ 

i 

■ 

i 

■ 










■ ■ 









m 



^^ TOaamaiBBHaiBjawHmBiafflaH 
MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 



Halaman 8 



Co/a. titmbbiAi Ulaq dtn.aa.ri 'Domain SloQ.^am.ac.idi 



£cfftuOr£ 9tnjtjkriun^ KJaris 



Ti 



inicuvq ttfj 



mi 



Sponsor Tipe a 



Sponsor Ti pea 



M 




MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 





KEPANITIAAN 






Penanggungjawab 


: Amrullah Akadhinta, S.T. 




Ketua FKIM 


: Abdiyat Sakrie 




Ketua Pelaksana 


: Muhammad Rezki Hr. 




Sekretaris 


: Raksaka Indra A. 




Bendahara 


: Rahadian Sahid 




Seksi-seksi 






1. Dana dan Usaha 


: Ardian Febi 
Parsono 
Abdiyat sakrie 




2. Produksi 


: Arif Rahman Habib 
Rizki Gumilar 
Fernanto 


o 

X 

c 


3. Distribusi 


: Novendra Cahyo 


7n 

> 
> 




Wiwit Hardi Priyanto 


1 
> 

z 




Baninda Taufiq 


> 

-L 

> 

y 1 




Hafizh Nur Fachurozi 


1 


4. Materi 


: Rahadian Faisal 


< 

| 




Yananto Sulaimansyah 


> 

1 




Nugraha Septian 




l5. Layout 


: Wildan Salim 



Lampiran 2 



^^ TOaamawBHaiBJJiwHmBiwfflaH 

MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 

Lampiran 3 



TIME SCHEDULE PENERBITAN & PEDISTRIBUSIAN 

30 April 2010 
17-23 Mei 2010 
23Mei2010 
30 Mei 2010 



6Juni2010 
3 Juli 2010 
10Juli2010 



Menghubungi penulis dan layouter 
Menghubungi pihak sponsor 
Tulisan jadi 
Konfirmasi pihak sponsor 



Layout jadi 
Naik cetak 
Menghubungi panitia ospek untuk kerjasama distribusi 



Catatan: Jadwal pendistribusian menyesuaikan dengan jadwal ospek 
masing-masing kampus. 



I 



< 




MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 



> 



> 

> 



> 
g 




Lampiran 4 



RENCANA ANGGARAN 
Pemasukan 

1. KasFKIM Rp 100.000,- 

2. DonasiDakwah Rp 1.000.000,- 

3. Sponsorship Rp 2.150.000.- 

Jumlah Rp 3.250.000,- 



Pengeluaran 

1. Proposal 10 x@ Rp 5.000,- 

2. KertasA3 32 x@ Rp 55.000,- 

3. Cetak 4 x@ Rp 65.000,- 

15x@Rp 7.000,- 

4. Layout 

5. Penulis 3 x@ RplOO.000,- 

6. Konsumsi Panitia (distribusi) 16 x@ Rp 10.000,- 

7. Transportasi 

8. Biaya Tak Terduga 

fumlah 



Rp 


50.000,- 


Rp 


1.760.000,- 


Rp 


260.000,- 


Rp 


105.000,- 


Rp 


200.000,- 


Rp 


300.000,- 


Rp 


160.000,- 


Rp 


50.000,- 


Rp 


365.000.- 


Rp 


3.250.000,- 



MEDIA MAHASISWA "ULEENNUHA" 

Lampiran 5 
KETENTUAN DONASI 

1. Setiap donatur harap mengkonfirmasikan donasinya kepada kami di 
nomor : Abu Hasan Putra (0856 644 00 941). 

2. Setiap donasi yang masuk dengan nominal di atas Rp 100 ribu akan 
dipotong biaya operasional dan pelaporan sebesar Rp. 20-25 ribu. Kecuali 
apabila memang benar-benar dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar 
dari itu, maka Yayasan terlebih dahulu akan meminta ijin kepada donatur 
yang bersangkutan. 

3. Donasi dapat dikirim melalui rekening berikut: 

1) Rekening Bank Mandiri cabangUGM (Yogyakarta) 

Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id 
No. Rekening: 137 00 0503568 4 

2) Rekening Bank BNI Syari'ah 
Atas Nama : Syarif Mustaqim 
No. Rekening: 0105338917 

3) Rekening Bank BCA 

Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id 

No. Rekening: 2951825893 I 

4) Western Union (pos) 

Atas Nama : Retno Syaputra | 

Alamat : Wisma Misfallah Tholabul Ilmi, Pogung Kidul no. 8c. RT 

01. RW 49 Sleman, Yogyakarta, Indonesia 




